KEPUTUSAN 


DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 


UNIVERSITAS TADULAKO 
Nomor : 2895/UN28.1.28/KP/2022 


TENTANG 


PENGANGKATAN PERPANJANGAN TIM PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN 
KINERJA PROGRAM STUDI FISIKA JURUSAN FISIKA 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 


UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2022 


DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 


Menimbang : 


Mengingat 


10. 


Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan 
Borang Akreditasi pada Program Studi Fisika Jurusan Fisika 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Tadulako, maka dipandang perlu mengangkat Perpanjangan 
Tim Panitia Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi 
Fisika Jurusan Fisika FMIPA UNTAD Tahun 2022, 

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 
surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat 
untuk melaksanakan tugas tersebut, 

Bahwa sehubungan dengan poin a dan b tersebut di atas, 
perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Tadulako. 


Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

Undang-Undang RI, Nomor 12 Tahun 2012, Tentang 
Pendidikan Tinggi, 

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur 
Sipil Negara, 

Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2015 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 , Tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi, 

Peraturan Presiden Nomor: 82 Tahun 2019 tentang 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1981 tentang 
Pendirian Universitas Tadulako: 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako, 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor: 44 Tahun 2017 jo.Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako, 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 


11. Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor 97/KMk.05/2012, 
Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah 
yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan, 

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor: 10782/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor 
Universitas Tadulako masa Jabatan 2019-2023, 

13. Keputusan Rektor Universitas Tadulako, Nomor 
4418/UN28/KP/2019,Tentang Pengangkatan Dosen yang 
diberi Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako masa 
jabatan 2019-2023, 


MEMUTUSKAN 


Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TADULAKO 
TENTANG PENGANGKATAN PERPANJANGAN TIM PENYUSUNAN 
LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI FISIKA JURUSAN FISIKA 
FMIPA UNTAD TAHUN 2022, 

Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 
keputusan ini sebagai Perpanjangan Tim Panitia Penyusunan 
Laporan Kinerja pada Program Studi Fisika Jurusan Fisika 
FMIPA UNTAD Tahun 2022, 

Kedua : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya 
keputusan ini dibebankan pada DIPA FMIPA Universitas 
Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan 
pembayaran remunerasi 

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : Palu 
: 30 Mei 2022 


mt 


Tembusan kepada Yth, 
1. Rektor Universitas Tadulako: 
2. Masing-masing Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 


Lampiran Surat Keputusan Dekan FMIPA UNTAD 


Nomor : 2895/UN28.1.28/KP/2022 

Tanggal : 30 Mei 2022 

Perihal : Pengangkatan Perpanjangan Tim 
Panitia Penyusunan 


Laporan Kinerja Program Studi Fisika 
Jurusan Fisika FMIPA UNTAD 
Tahun 2022 


PENGANGKATAN PERPANJANGAN TIM PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN 
KINERJA PROGRAM STUDI FISIKA JURUSAN FISIKA 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS TADULAKO 


Pembina : Prof. Ir. Darmawati Darwis, S.Si.,M.Si.,Ph.D 
: Dr. Ir. Rustan Efendi, S.Si.,MT 


Ketua : Elisa Sesa, S.Si.,M.Si.,Ph.D 
Sekretaris : Dr. Sabhan, S.Si.,M.Si 
Anggota : Dr. Anis Nismayanti, ST.,M.Si 


Maskur, S.Si.,M.Sc 
Sitti Rugayya, S.Si.,M.Sc 


Agung Danu Wijaya, S.Si.,M.Si 


rmawati Darwis, S.Si., M.Si., Al 


111241997022001 


